#iya$—— MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
Pn (MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id 








Jl. Ronggowarsito No. 111A Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 
Ahad, 07 April 2019/02 Sya'ban 1440 Brosur No. : 1951/1991/IF 


Tentang hadits-hadits fadlilah amalan nishfu Sya'ban 


Banyak diantara kaum muslimin yang mengamalkan amalan-amalan tertentu 
pada malam nishfu Sya'ban, misalnya : berkumpul di masjid-masjid sesudah 
shalat Maghrib, lalu berdo'a dengan do'a-do'a tertentu, mohon dipanjangkan 
umurnya, banyak rezginya, mohon ditetapkan iman, serta mati dalam husnul 
khotimah. Ada lagi yang melakukan shalat-shalat tertentu pada malam nishfu 
Sya'ban. Namun setelah kita pelajari, dalil-dalil amalan pada malam nishfu 
Sya'ban tersebut ternyata hadits-haditsnya dla'if, bahkan palsu. Oleh karena 
itu berikut ini kami ketengahkan diantara hadits-hadits tersebut, agar kita 
terhindar dari amalan-amalan yang tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. 


AS SS BEA Ips IE IE Ab Io 
13 Ip ding MSG 309 LGA WAGAS OLAB Ia Hal 
AA IPA Ia VI 0S SAN IA HI) 


pa 


& 2 MIS caget Jan VI A8 Brata VI 
IYA pb LEAN el al SN alas 


Dari 'Ali bin Abu Thalib, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila 
datang malam nishfu Sya'ban, shalatlah kalian pada malamnya, dan puasalah 
kalian pada siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia pada malam 
nishfu Sya'ban sejak matahari terbenam. Allah berfirman, "Adakah orang yang 
memohon ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya. Adakah orang 
yang memohon rezgi kepada-Ku, maka Aku akan memberinya rezgi. Adakah 
orang yang sakit yang memohon kesembuhan kepada-Ku, maka Aku akan 
menyembuhkannya. Adakah orang yang demikian...., Adakah orang yang 
demikian.....", hingga terbit fajar". IHR. Ibnu Majah juz 1, hal. 444, no. 1388) 


Keterangan : 


Hadits tersebut dla'if, bahkan palsu, karena dalam sanadnya ada perawi 
bernama Ibnu Abi Sabrah, yang nama aslinya adalah Abu Bakar bin "Abdullah 
bin Muhammad bin Abu Sabrah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in 
berkata, "yadlo'ul hadits" (ia memalsu hadits). 


o TA Da «To Ta 0. AG aa “AA o PAN PA 8 AA 0 
OH USS SA NE GAS Ui OR Olah 01 AS GE 
24 03K 01 “-& “ ae “G- 2 Pane 
BI ga BA as BL AAA seduta Olah 
aS Lage TE 1 ab 4 20. G. 

Cah C33h3 SPG cell BL ana 3 NN Can 
Ken aU TT at BERI Uu Ae EA UU 3. DAA 83 F bnekT oa 
PASI EPA Ol Opa dian OPD ja Oa Sah OP 
On Reguall ISU BIS Sa OIL 


Dari Muhammad bin Marwan, dari Ibnu "Umar, (ia mengatakannya dari Nabi 
SAW), "Barangsiapa pada malam nishfu Sya'ban membaca "Gul huwalloohu 
ahad" 1.000 X, dalam shalat 100 rekaat, maka ia tidak keluar dari dunia 
sehingga Allah mengutus dalam tidurnya 100 malaikat, 30 malaikat 
memberikan khabar gembira kepadanya bahwa ia akan masuk surga, 30 
malaikat memberikan khabar kepadanya bahwa dia aman dari neraka, yang 
30 malaikat menjaganya dari berbuat dosa kesalahan, dan yang 10 malaikat 
menjaganya dari orang yang memusuhinya. (Al-La-aaliul Mashnuu'ah oleh 
Imam Jalaaluddin 'Abdur Rahman As-Suyuthiy juz 2, hal. 50) 


Keterangan : 


Hadits ini maudlu' (palsu), kebanyakan para perawinya orang-orang majhul 
(tidak dikenal). 


- A2. NS dika g #7 T LN - - 3 - 
na md Ann RA ena $ alot 1 55 ag 1 
AN 3 ubi Oa Ia aa S3 UU Ja 
- Na d Li 2:3 0 Bea ad 5 2 et 

Us le G3 AI JB ca AS JA AI ja (f3 MUSI 


a 


HN SA Pa GA 23 5 Y) GE oda DNA G3 
Aas SEP SS Ig al Jus Ggs Ah ala udh 
SA See Il ya Cell IE Nktan Aa Cas 
Ne Ba Node Beat al 
san AI Gp ella HI ata IM bantag dban 


P3 


5 - 
Pan s 


KEN oh SI LO 5 sus MEEN AE D3 


sa Bursa DI Ula WI Gaia OAE Ola DI Lang 


- 


BE WEE Ogbaha3 pkai SAAD Org ella 

Aha Gea 5 IS LE NG ap Oi Yg Oh 
BIG AIA ga big u ba Sy ad 
IIA Da IA IE Il AS li ta Ol DG En 
Ia SO AAN AI 3 BU IM ea, 
Oglng Kilo Sio3 Os ISI siy Haa MI 
un Kau sad, na aah ir ST 
Mo dah ab MA AI 333 Para 


3 


Li 2pB3 BUS J3 Lane BI Kl IE3 Ai la 
Ga BU GRAN UE G3 UI 3 NG SS ON BAN les 
IA IS KA KAN IBI Bh G3 II An 


o 


BELA JB oa SK IE yaa 0 Kb 


Sa 


Ai 31 2 P Aa. Ai ALA T 3 “u IG ai, 0 Sik 
3. : 38 Pa : - : Y : 3 0. 
LA 3 Ia op SBI oa FAN GE sa 


153 BW sb oh Sp PU LL 
2g AN ca JG JAN SEL Ie Ea 33 Sa 
IIS Ogbing Kibatag ala Ogalad Ula Call Gina Ktu 
As SA on ea 3 A5 ag al 

II SAN DGN Kan Kena Je WEE Ha 


- 


TTG . a dit a Ta A4. CL Tina 

A3 A9 SIA oad lo da EL J3 db ale IA 
AS Bb ons Ia Una DO NA GM AA EA 
LAIN Reguall 2 JM 


Dari Mujahid, dari 'Ali bin Abu Thalib, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau 
bersabda, "Hai 'Ali, barangsiapa shalat 100 reka'at pada malam nishtu 
Sya'ban, pada setiap reka'at membaca Al-Fatihah dan @ul huwalloohu ahad 
10 X", Nabi SAW bersabda, "Hai “Ali, tidaklah seorang hamba yang 
melaksanakan shalat-shalat ini, melainkan Allah 'Azza wa Jalla akan 
mengabulkan segala keperluannya yang ia minta pada malam itu". Lalu ada 
4 


shahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, jika Allah Ta'raalaa telah 
menetapkannya orang itu celaka, apakah Allah akan menjadikannya bahagia 
?" Nabi SAW menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusku dengan hag, hai 'Ali, 
meskipun orang itu telah tertulis di Lauh Mahfudh bahwasanya si Fulan bin 
Fulan diciptakan sebagai orang yang celaka, maka Allah akan 
menghapusnya, lalu menjadikannya orang yang bahagia, dan Allah akan 
mengirim kepadanya 70.000 malaikat yang akan mencatat kebaikan-kebaikan 
untuknya, menghapus keburukan-keburukan darinya dan mengangkat derajat- 
derajatnya hingga awwal tahun. Dan Allah akan mengutus 70.000 malaikat 
atau 700.000 malaikat di surga 'Adn untuk membuatkan kota-kota, istana- 
istana dan menanam pohon-pohon untuknya, yang mata belum pernah 
melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas di hati 
para makhlug keindahannya seperti taman-taman surga ini. Pada setiap surga 
seperti yang aku terangkan pada kalian, ada kota-kota, istana-istana dan 
pohon-pohon. Dan apabila ia meninggal dunia pada malamnya sebelum lewat 
setahun, maka ia mati syahid. Dan Allah Ta'aalaa akan memberi kepadanya 
pada setiap huruf dari @ul huwalloohu ahad yang dibaca pada malam nishfu 
Sya'ban dari yang demikian itu dengan 70.000 bidadari, setiap bidadari diikuti 
oleh pelayan laki-laki dan perempuan, 70.000 pelayan-pelayan muda, 70.000 
anak-anak muda, 70.000 penjaga rumah, dan 70.000 penjaga pintu. Dan 
setiap orang yang membaca @ul huwalloohu ahad pada malam (nishtu 
Sya'ban) itu, Allah mencatat untuknya pahala 70 orang yang mati syahid, dan 
akan diterima shalatnya yang ia lakukan sebelum itu dan akan diterima pula 
shalatnya yang akan ia lakukan sesudahnya. Dan jika kedua orang tuanya itu 
berada di neraka, kalau ia mendo'akannya, maka Allah akan mengeluarkan 
kedua orang tuanya itu dari neraka, selama kedua orang tuanya itu tidak 
mensekutukan Allah dengan sesuatu, sehingga keduanya akan masuk surga. 
Setiap orang dari keduanya itu akan memberi syafa'at 70.000 orang hingga 
akhir". Rasulullah SAW mengatakan demikian tiga kali. Nabi SAW bersabda, 
"Demi Tuhan yang mengutusku dengan hag, sesungguhnya orang itu tidak 
akan keluar dari dunia sehingga melihat tempatnya yang telah Allah ciptakan 
untuknya di surga, atau akan diperlihatkan kepadanya. Demi Tuhan yang 
mengutusku dengan hag, sesungguhnya pada setiap saat dari saat malam 
maupun siang, yaitu 24 saat, Allah 'Azza wa Jalla mengutus 70.000 malaikat 
yang akan mengucapkan salam kepadanya, berjabat tangan dan 
mendo'akannya hingga ditiupnya terompet pada hari giyamat. Dan pada hari 
giyamat Allah akan mengumpulkannya bersama dengan Al-Kiroomul 
Baroroh (orang-orang yang mulia lagi berbhakti), dan Allah akan 
memerintahkan kepada para malaikat pencatat, "Jangan kalian catat 
keburukan-keburukan pada hamba-Ku ini, dan catatlah kebaikan-kebaikan 
untuknya hingga setahun". Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang 


5 


melaksanakan shalat (nishfu Sya'ban) ini dengan mengharapkan kehidupan 
akhirat, maka Allah akan menjadikan (memberikan) untuknya bagian dari sisi- 
Nya pada malam itu". IAl-La-aaliul Mashnuu'ah juz 2, hal. 49J 


Keterangan : 


Hadits ini maudlu' (palsu), kebanyakan para perawinya orang-orang majhul 
(tidak yaa 


- ag 3 3 ena 2 C1 na S 


K3 “di 4 sa SN Sp #53 AE at K3 
25 dr Tn s3 s0 Si sa MA 


hy 


Dari Ibrahim,ia berkata : 'Ali bin Abu Thalib RA berkata : Aku melihat 
Rasulullah SAW pada malam nishfu Sya'ban beliau berdiri shalat 14 rekaat, 
setelah selesai kemudian duduk, lalu membaca Al-Fatihah 14 X, Gul 
huwalloohu ahad 14 X, Gul a'uudzu birobbil falag 14 X, Gul a'uudzu 
birobbinnaas 14 X, ayat kursi 1 X, dan Lagod jaa-akum rosuulum min 
anfusikum 'aziizun 'alaihi maa 'anittum, hariishun 'alaikum bil mu'miniina 
rouufur rohiim. (Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari 


6 


kaum kalian, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan 
(keimanan dan keselamatan) bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang 
terhadap orang-orang mu'min. @S. At-Taubah : 128). Setelah beliau selesai 
dari shalatnya, aku bertanya tentang apa yang aku lihat dari apa yang telah 
beliau lakukan. Maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang melakukan seperti 
apa yang kamu lihat ini, maka dia mendapatkan pahala seperti 20 hajji mabrur 
dan seperti pahala shalat yang diterima selama 20 tahun, lalu jika di pagi 
harinya ia berpuasa, maka ia seperti puasa selama 2 tahun, setahun yang lalu 
dan setahun yang akan datang”. (Al-Maudluu'aat oleh Abul Faraaj, 'Abdur 
Rahman bin 'Aliy bin Al-Jauziy juz 2, hal. 130| 


Keterangan : 


Ini hadits palsu, pada sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin 
Muhaajir. Ibnu Hanbal berkata "Yadlo'ul hadits". (ia memalsu hadits). 


ALI SAN ala JB JB PAKA (P3 ah 3 


NA 


AS old ALE G 1JE OKE Ia Hill VI 2s UE 
Blah 5 J3 H3 SAI LN LAI — 
LIL FALIN ih La cekihkn Ge alta II Sep 
JI AS aa Ha ba an 


SE TT ba eta Gudarai 
SBI ND IU bb AU FU 
3 3 as DG SN ala “ Sl kta 3335 


Yg Hadang Bibi Ia Ol 3AN GI AI LIGA GAg on 


- 


SN UMS Ubi JEC CS AS UI ITE ES ne 


8. 


YV oU aa (olesi R0) j ea 


Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Nabi SAW bersabda, "Telah datang 
kepadaku malaikat Jibril pada malam nishfu Sya'ban, lalu berkata, "Ya 
Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. 
Maka berdirilah dan kerjakanlah shalat, kemudian angkatlah kepalamu serta 
dua tapak tanganmu ke langit". Aku bertanya, "Hai Jibril, apa arti malam ini ?". 
Jibril menjawab, "Pada malam ini telah dibuka tiga ratus pintu rahmat. Maka 
Allah Ta'aalaa mengampuni semua orang yang tidak mensekutukan-Nya 
dengan sesuatupun, kecuali tukang sihir, dhukun, orang yang suka 
bermusuhan, peminum khamr, orang yang selalu berzina, pemakan harta riba, 
orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka mengadu 
domba dan orang yang memutuskan tali shilaturrahim, maka sesungguhnya 
mereka itu tidak akan diampuni sehingga mereka itu mau bertaubat dan mau 
meninggalkan perbuatannya”. Lalu Nabi SAW keluar, kemudian shalat, dan 
beliau menangis di dalam sujudnya, sambil berdo'a (yang artinya), "Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu dan kemurkaan-Mu, 
aku tidak bisa menyanjung dan memuji-Mu sebagaimana Engkau menyanjung 
dan memuji diri-Mu, bagi-Mu segala puji sehingga Engkau ridla". (Durratun 
Naasihiin oleh 'Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Al-Khaubawiy hal. 
207) 


Keterangan : 
Hadits ini juga maudlu' (palsu), karena tidak didapati sanadnya. 


Demikianlah diantara hadits-hadits tentang nishfu Sya'ban, yang ternyata 
hadits-haditsnya dla'if, bahkan palsu. Walloohu a'lam. 


“00f @ jOo- 


